c^raenai iBSdaH 
H8SidanunR8H 



"1 

uiuini' 




■ 




Bacaan Anak Muslim 
http://bam.raudhatulmuhibbin.org 
eMail:bam@ raudhatulmuhibbin.org 
■^not^jS''^ © 1431 H/2010 IVl 



^ 

^m 




leaaaH umrsh 



1. Mandi dan memakai parfum. 

2. Mengenakan pakaian ihram, selendang dan 
rida' bagi laki-laki, bai perempuan boleh 
nnengenakan pakaian apa saja asalkan 
nnubah. 

3. Mengumandangkan talbiah hingga thawaf. 

4. Thawaf dengan tujuh putaran, dimulai dari 
hajar aswad dan diakhiri dengannya. 

5. Shalat dua raka'at di belakang nnakann 
ibrahim. 

6. Sa'i di Shafa dan Marwa sebanyak tujuh 
putaran, dimulai dari Shafa dan berakhir di 
Marwa. 

7. .Menggundul atau memendekkan rambut 
untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan 
hanya dengan memendekkan rambutnya 




Hari ke 5 



Apa yang kamu ketahui tentang Haji? 




NiadaH Hasi 



Hari ke 3 





Hari ke 1 



Hari ke 4 



Hari ke 2 




^ 





Sa'i antara 
Shafa -Marwa 



Thawaf 



Jumrah Jumrah Jumrah 

Aqabah Wustho Ula 



Menggundul/ 

memendekkan 

rambut 




